WikipediA 

Bahasa Bonan 


Bahasa Bonan (diucapkan [p^aonai]], Baonang) (Cina 'S 
^ ia Bao'an, Amdo Tibet Dorke) adalah bahasa 
Mongolik yang dituturkan oleh suku Bonan di Tiongkok. 
Pada tahun 1985, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 8.000 
orang, termasuk sekitar 75% populasi suku Bonan dan 
juga etnis Monguor, di Provinsi Gansu, Qinghai, dan 
Daerah Otonomi Ningxia . 


Referensi 


1 . ^ 

Bonan (http://archive.ethnologue.com/16/show I 

anguage.asp?code=peh) at Ethnologue (16th 
ed., 2009) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bonan". 
Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Bonan 

Dituturkan di 

Tiongkok 

Wilayah 

Gansu, Qinghai 

Penutur 

bahasa 

6,000 (1999)W 

Rumpun 

bahasa 

Mongolik 

■ Shirongolik 


■ Bonan 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

peh 

Glottolog 

bonal250 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/bona 


1250) p] 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Bonan&oldid=11873274 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 September 2016, pukul 19.08. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























